Penilaian Pembelajaran IPS Kelas 58 MI NU TBS Kudus 


Nama Lengkap : Nomor : 


Cerita A: untuk soal nomor 1-3 


Masa, Hikam, Ibni, dan Mustofa sepakat membuat kafe ala Korea. Dalam kesepakatan tersebut, 


keempatnya menanamkan modal bersama untuk menambang keuntungan. Namun, hanya Masa dan Hikam 


yang menjalankan kafe. Kafe tersebut mengolah bahan setengah jadi seperti tepung beras menjadi 


bahan siap saji seperti Tteokbokki. 


1) Jenis usaha ekonomi tersebut berdasarkan bidangnya termasuk ... . 
a) pertambangan b) perindustrian c) perdagangan d) jasa 
Karena 

2) Jenis usaha ekonomi tersebut berdasarkan cara pengelolaannya termasuk .... 
a) perseorangan b) CV c) firma d) PT 
Karena 

3) Jenis usaha ekonomi tersebut berdasarkan prosesnya termasuk 
a) produksi b) distribusi c) konsumsi d) rekreasi 


Karena 


Cerita B: untuk soal nomor 4-6 


Virzha, Baim, dan Roy bermusyawarah untuk membuat usaha bersama. Ketiganya sepakat membuat 


usaha bersama dengan cara berbagi saham. Usaha yang mereka miliki ialah kawasan wisata antariksa. 
Di dalamnya pengunjung bisa menikmati wahana terkait antariksa, seperti Astronaut Simulator 3 


Dimensi, Meneropong Planet, dan Labirin Galaksi. 


4) Jenis usaha ekonomi tersebut berdasarkan bidangnya termasuk ... . 
a) pertambangan b) perindustrian c) perdagangan d) jasa 
Karena 

5) Jenis usaha ekonomi tersebut berdasarkan cara pengelolaannya termasuk ... . 
a) perseorangan b) CV c) firma d) PT 
Karena 

6) Jenis usaha ekonomi tersebut berdasarkan prosesnya termasuk 
a) produksi b) distribusi c) konsumsi d) rekreasi 


Karena 


MI NU TBS Kudus | 1443-4 H. / 2022-3 M. | IPS | Kelas 5B | 3 


Cerita C: untuk soal nomor 7-9 


Setelah mengamati lingkungan sekitar Bukit Puteran, Radit ingin memiliki usaha sendiri di wilayah 


tersebut. Dia kemudian mendapat kesempatan menyewa lahan yang ada untuk ditanam.Lahan tersebut 
ditanami Radit pohon jeruk Pamelo. Agar tidak tergantung dengan satu tanaman, dia juga menanam 


pohon Parijotho. Radit berharap hasil yang diperoleh bisa diperdagangkan dalam skala besar. 


7) Jenis usaha ekonomi tersebut berdasarkan bidangnya termasuk .... 


a) pertanian b) peternakan c) perkebunan d) perikanan 
Karena 

8) Jenis usaha ekonomi tersebut berdasarkan cara pengelolaannya termasuk ... . 
a) perseorangan b) CV c) firma d) PT 
Karena 

9) Jenis usaha ekonomi tersebut berdasarkan prosesnya termasuk 
a) produksi b) distribusi c) konsumsi d) rekreasi 
Karena 


Selamat MenikmatiO 


MI NU TBS Kudus | 1443-4 H. / 2022-3 M. | IPS | Kelas 5B | 4 


